AA 


MEDIA DAKWAH AL FURQON 
Srowo Sidayu Gresik 


40 


HADITS 


SEPUTAR TAUHID 


Anis bin Nashir Al-Mus'abi 


Judul Asli 
al-Arba'in Fii Huquq Rabb al-“Alamin 


Judul 
40 Hadits Seputar Tauhid 


Penulis 
Anis bin Nashir Al-Mush'abi 


Penerjemah 
Zahir Al-Minangkabawi 


Cetakan Ke-1 
Tahun 1437 H / 2015 M 


Penerbit 
Janyiyah Dar Al-Bir, Dubai - Uni Emirat Arab 
Ukuran Buku 


14,5 cm x 20,5 cm (50 halaman) 


Diterbitkan Oleh 


MEDIA DAKWAH AL FURQON 


SROWO - SIDAYU — GRESIK - JATIM 
2 


DAFTAR ISI 


٧10030010191 Rad AN NN nn nga aka ani 


Hadits Ke-1. 
Hadits Ke-2. 
Hadits Ke-3. 
Hadits Ke-4. 
Hadits Ke-5. 
Hadits Ke-6 . 


Hadits Ke-7. 


Hadits Ke-8 .. 


Hadits Ke-11 
Hadits Ke-12 
Hadits Ke-13 
Hadits Ke-14 
Hadits Ke-15 
Hadits Ke-16 
Hadits Ke-17 
Hadits Ke-18 


Hadits Ke-19 


Hadits Ke-20 
Hadits Ke-21 
Hadits Ke-22 
Hadits Ke-23 
Hadits Ke-24 
Hadits Ke-25 
Hadits Ke-26 
Hadits Ke-27 
Hadits Ke-28 
Hadits Ke-29 
Hadits Ke-30 
Hadits Ke-31 
Hadits Ke-32 
Hadits Ke-33 
Hadits Ke-34 
Hadits Ke-35 
Hadits Ke-36 
Hadits Ke-37 
Hadits Ke-38 


Hadits Ke-39 


Daftar Referensi ————————————————— 


MUQADDIMAH 


Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam, 
shalawat dan salam kepada Rasul yang paling mulia. Aku bersaksi tiada 
tuhan yang haq kecuali Allah, satu-satunya tiada sekutu bagi-Nya. Dan 
aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah serta Rasul-Nya. 
Amma ba'du. 


Al-Hafizh Ibnu Asakir berkata: 


Beberapa dari mereka - yaitu para Ulama - telah menulis banyak 
Arbain (kumpulan 40 hadits) yang telah didengar, terkenal dan dinukil 
dari mereka. Namun tujuan mereka dalam penulisannya berbeda- 
beda. Mereka tidak sepakat untuk satu tujuan saja. Bahkan, mereka 
berbeda pendapat dalam pengumpulan dan urutan hadits-hadits 
tersebut. Mereka juga berbeda pendapat dalam hal bilangan serta 
pengklasifikasiannya. 


Diantara mereka ada yang menyebutkan hadits-hadits tentang Tauhid, 
penetapan sifat Allah dan pengagungan kepada-Nya. Diantara mereka 
ada juga yang menyebutkan hadits-hadits tentang hukum untuk 
membedakan antara halal dan haram. Diantara mereka ada juga yang 
menyebutkan hadits-hadits yang berkaitan dengan ibadah sehingga 
bisa menjadi sebab untuk tagarrub dan ketaatan. 


Diantara mereka ada yang menempuh jalannya Ashabul Haqa'iq 
dengan menyebutkan hadits-hadits tentang nasihat dan raqa'iq 
(Tazkiyatun Nufus). Diantara mereka ada yang bertujuan untuk 
mengeluarkan hadits-hadits yang shahih sanadnya serta selamat dari 
cacat menurut para imam hadits. Diantara mereka ada yang bertujuan 
mengeluarkan hadits-hadits yang tinggi sanadnya. Diantara mereka 
ada yang men-takhrij hadits-hadits yang panjang matannya dan jelas 
bagi pendengarnya ketika mendengar. Dan yang lainnya dari tujuan 
dan maksud yang bermacam-macam. Masing-masing berusaha keras 


5 


untuk mencari pahala dan ingin mendapatkan ganjaran yang maksimal. 
Setiap mereka menamakan kitabnya dengan Kitab Arba'in. Semoga 
rahmat dan ridha Allah tercurah kepada mereka semuanya. 
Sebagaimana mereka telah menyebarkan agama dan menampakkan 
kebenaran yang nyata. Mereka menjadi panutan bagi orang-orang 
setelah mereka dan menjadi teladan bagi setiap orang yang mengikuti 
jejak mereka. Diantara mereka adalah Muhammad bin Aslam Ath- 
Thusi Ath-Thabarani, Abul Abbas Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi Asy- 
Syaibani dan Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan Al-Ajurri..! 


(Penulis berkata) : Dan aku ingin meneladani mereka, bintang-bintang 
petunjuk, para Imam dan Ulama sehingga aku pun mengumpulkan Al- 
Arba'in fi Huquq Rabb Al-“Alamin (40 hadits Seputar Hak Rabb Semesta 
Alam). Semoga Allah mengampuni dosa kita karena Dia-lah Rabb kita 
yang Maha Penyayang dari semua para penyayang. 


1 Muqaddimah Al-Arba'in Al-Buldaniyah oleh Al-Hafizh Ibnu “Asakir. Al-Hafizh Ibnu 
Hajar mengatakan: Hadits tentang barang siapa yang menghafal 40 hadits dari 
umatku, An-Nawawi telah menukil kesepakatan para Imam hadits akan ke- 
dhaifannya (lemah) sekalipun banyak jalan riwayatnya. (An-Nukat “Ala Kitab Ibni 
Shalah: 1/415) 

6 


HADITS KE-1 
ENI جار‎ E بد‎ Telat JG رضي الله عَنْهُ‎ dhan عَنْ‎ 
¿is Es $5 BI هَلْ تَدْرِي‎ IA يا‎ J 
= sli Sd dE: الله وَرَسُوَهأَعْلَمُء ال‎ : 
0 من لا شرك به َي‎ ka على الله أن لا‎ ad e5 کیا‎ 


w 


كول الله افلا رالاس EE Js‏ 


Dari Mu'adz ¿¿2s ia berkata, "Aku pernah dibonceng Nabi ¿£> di atas 
seekor keladi yang bernama 'Ufair. Lalu beliau bertanya: “Wahai 
Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas para hamba-Nya dan apa 
hak para hamba atas Allah?” Aku jawab: “Allah dan rasul-Nya yang lebih 
tahu.' Beliau bersabda: “Sesungguhnya hak Allah atas para hamba-Nya 
adalah hendaknya mereka beribadah hanya kepada-Nya dan tidak 
menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan hak para hamba atas 
Allah adalah Allah tidak akan mengadzab seorang hamba pun yang 
tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.' Lalu aku berkata: 
“Wahai Rasulullah, apakah boleh aku menyampaikan kabar gembira ini 
kepada manusia?” Beliau menjawab: Jangan kamu beritahukan 
mereka sebab nanti mereka akan berpasrah saja (tidak mau 
beramal).” Muttafaqun alaihi? 


2 HR. Bukhari: 2865, Muslim: 40 


HADITS KE-2 


شو ےم 


di eo una AER‏ لعن شود ان 


رخ ورو ړس او 


O i dpi ij Y 
¿sn E ek .و‎ Sa JB K; < الو‎ 
متفق عليه‎ JAN ما گان مِنْ‎ E له‎ dnd. 


Dari Ubadah bin Ash-Shamit 285, dari Nabi 4, beliau bersabda: 
“Barangsiapa yang bersaksi bahwa tiada Bak yang hag kecuali Allah 
saja tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba 
serta utusan-Nya, dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusan-Nya 
serta kalimah-Nya yang Dia sampaikan kepada Maryam serta ruh dari 
(ciptaan)Nya, dan bersaksi bahwa surga adalah benar adanya dan 
neraka pun benar adanya, maka Allah pasti akan memasukkannya ke 
dalam surga sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya.” 
Muttafagun alaihi? 


3 HR. Bukhari: 3435, Muslim: 46 


HADITS KE-3 
3 B ¿MEG رضي الله عَنْهْمَاء‎ E je 
L أل الكتاب » قلسن أو‎ ed) SE A 
أن الله كَدْ‎ ingas NG عَرَُوا‎ S Js يُوَحّدُوا الله‎ es 
A » sko ls igar تمس صَلَوَاتٍ في‎ L فرص‎ 
JAS FRE RAE IES 


23% 4 


alo متفئ‎ all Jl SS Tag < مِنْهُمْ‎ Aa A la| 


Dari Ibnu Abbas &, "Ketika Nabi 424 mengutus Mu'adz bin Jabal ke 
penduduk negeri Yaman, beliau berpesan kepadanya: ‘Wahai Mu'adz, 
kamu akan mendatangi kaum dari kalangan Ahli Kitab, maka jadikanlah 
hal pertama yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah agar 
mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Jika mereka telah mengetahui hal 
itu, beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima 
waktu kepada mereka dalam sehari semalam. Jika mereka telah shalat, 
beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta 
mereka, yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada 
yang miskin diantara mereka. Dan jika mereka telah mengikrarkan 
yang demikian, ambilah zakat itu dari mereka. Dan takutlah kamu dari 
mengambil harta manusia yang paling berharga." Muttafaqun alaihi’ 


4 HR. Bukhari: 7372, Muslim: 29 


HADITS KE-4 


: يَقُوْلُ‎ ado سوا‎ a JG » رَضِيَ الله عَنْهُ‎ E ee 
JA a, Lia) ag KAN sy 


رواه مسلم 


Dari Jabir bin Abdillah +, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah es 
bersabda: Barangsiapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan 
tidak mempersekutukan-Nya dengan apa pun maka pasti masuk surga. 
Dan barangsiapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan 
mempersekutukan-Nya pasti masuk neraka. HR. Muslim” 


5 HR. Bukhari: 7372, Muslim: 29 
10 


HADITS KE-5 


ya 


: يَوْما قَقَالَ‎ RSE PEÑA id 
JEN asas a 1 ENS Jas e 
na دو‎ i وغ‎ o A 
عليه‎ le de ko فقيل : هدا مود سی‎ < js أَنْ‎ eng » SN 

Jan di لم ووژ »قزل ل :أل »قرأ وات کو‎ 
GANAS E A E 
Ip GAN حِسَاب » فَتَمَرَق‎ ja EA SS 
SEN 635 PE Pito 
: JU ORT Gua js بالله وََسُوْلهِ » ڪن‎ ÚS 
oS e 
تَعَمْ » ثُمَ قَامَ‎ use الله‎ Jan GE AR E 

Lead ma A Jaga 


Dari Ibnu Abbas ¿2s, ia berkata: Suatu hari Nabi ¿2 keluar menemui 
kami lalu bersabda: DETAR kepadaku semua umat-umat. Ada 
seorang nabi yang bersamanya (pengikutnya) hanya seorang saja. Ada 
pula Nabi yang bersamanya seorang dan dua orang. Ada pula nabi yang 
bersamanya beberapa orang. Dan ada juga nabi yang tak seorang pun 
bersamanya. Aku melihat kumpulan orang yang sangat banyak hingga 
menutupi ufuk, maka aku pun berharap itu adalah umatku. Dikatakan 


11 


kepadaku: Ini adalah Musa dan kaumnya. Dikatakan kepadaku: 
Lihatlah! Maka aku melihat kumpulan orang yang sangat banyak 
hingga menutupi ufuk. Dikatakan kepadaku: Lihatlah ini dan ini! Maka 
aku melihat kumpulan orang yang sangat banyak hingga menutupi 
ufuk. Dikatakan kepadaku: Inilah umatmu, dan bersama mereka 
terdapat 70 ribu orang yang masuk surga tanpa Hisab. Ibnu Abbas 
berkata: Maka orang-orang pun bubar sementara Nabi belum 
menjelaskan kepada mereka. Para sahabat Nabi & saling bertukar 
pikiran. Mereka berkata: Adapun kita dilahirkan dalam kesyirikan 
namun kita beriman kepada Allah danRasul-Nya. Mereka itu adalah 
anak-anak kita. Sampailah hal itu kepada Nabi 4? maka beliau 
bersabda: Mereka itu adalah orang-orang yang tidak ber-tathayyur, 
tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan Kay (besi panas), mereka 
hanya bertawakal kepada Allah. Lalu berdirilah Ukasyah bin Mihshan 
seraya berkata: Apakah aku termasuk diantara mereka wahai 
Rasulullah? Beliau menjawab: Ya. Lalu berdiri seorang yang lain seraya 
berkata: Apakah aku juga? Beliau menjawab: Kamu telah didahului 
oleh Ukasyah. Muttafaqun alaihi 


€ HR. Bukhari: 5752, Muslim: 374 
12 


HADITS KE-6 


Ke Mié Bike رضي الله‎ A D = 


E azz Z, 


Dari Uqbah bin Amir Al-Juhani 4, bahwasanya Rasulullah $ 


bersabda: Barangsiapa yang mengantungkan Tamimah 37 GEN 
dia telah berbuat syirik. Diriwayatkan oleh Ahmad” 


7 Nomor hadits 17422 Cetakan Ar-Risalah. Al-Mundziri berkata sanadnya jayyid. Al- 
Munawi menukilnya dalam kitab Faidh Al-Qadhir: 6/180 
13 


HADITS KE-7 


Galo: da سول الله‎ y اعبت‎ : Jė AS AN الله رضي‎ LE E 
sal ola, - شرك‎ Dg GAN, 


Dari Abdullah bin Mas'ud &, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah es 


bersabda: Sesungguhnya Ruqyah, Tamimah dan Tiwalah adalah syirik. 
Diriwayatkan oleh Abu Dawud.? 


Nomor hadits: 3883, Dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim.‏ ؟ 
14 


HADITS KE-8 


وره 


عَنْ أپي وَاقِدٍ اللي رضي A ERE‏ 
GS a‏ يُقَالُ لَهَا HAN e AR A:‏ فَقَانُوا : 
نو الله » Ja‏ دات أَنْوَاطٍ ENG SSS US‏ 
سْبْحَانَ الله » هَدًا US‏ ال قَوْمُ مُوتی ؛ SUS Ja‏ 
نَفْسِي بيو YESA‏ کا OS‏ . رواه الترمذي 


Dari Abu Wagid Al-Laitsi 4%, bahwasanya Rasulullah ¿2 ketika keluar 
menuju ke Hunain, beliau melewati sebuah pohon Ta musyrikin 
bernama Dzat Anwath, mereka biasa menggantungkan persenjataan 
mereka di pohon itu. Sebagian sahabat berkata: Wahai Rasulullah, 
buatkanlah untuk kami Dzat Anwath seperti mereka memiliki Dzat 
Anwath. Maka Nabi 4 bersabda, "Subhanallah, ini persis seperti yang 
dikatakan kaum Musa: Buatkanlah untuk kami tuhan seperti mereka 
memiliki tuhan-tuhan. (OS. Al-A'raf: 138). Demi Dzat yang jiwaku 
berada di tangan-Nya, kalian benar-benar akan mengikuti jalan 
(perbuatan) orang-orang sebelum kalian. Diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi? 


9 Nomor hadits: 2180, dan ia menshahihkannya. 
15 


HADITS KE-9 
AR Jis عن عَلح بن أي طَالِبٍ رضي الله‎ 
مَنَارَ‎ GE وَلَعَنَ الله مَنْ‎ Ba الله » وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى‎ AA G3 A 
Ll ار"‎ 


Dari Ali bin Abi Thalib 42, ia bekata: Allah melaknat orang yang 
melaknat orangtuanya. Dan Allah melaknat orang yang menyembelih 
untuk selain Allah. Dan Allah melaknat orang yang melindungi 
pembuat bid'ah. Dan Allah melaknat orang yang mengubah batas 
tanah. Diriwayatkan oleh ۶٥" 


10 Nomor hadits: 43 
16 


HADITS KE-10 


as A) رضي‎ AA p ae عَنْ‎ 


AA DES فِيهَا 555 مِنْ‎ AH 4 يَسُولُ الله‎ JS El 
الله‎ Jaan قال‎ Ñ: قَانُوا‎ tina مِنْ‎ des Ga هَلْ گان‎ : JU SENA 
NUS فِيمَا‎ Y » الله‎ a في‎ ad 23 0, 031: 


ادم 5 رواه ابر داوذ 


Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak ¿¿2s, ia berkata: Ada seorang laki-laki di 
zaman Rasulullah bernadzar untuk Pe unta di Buwanah. 
Kemudian ia mendatangi Rasulullah 4? dan berkata: Sesungguhnya 
aku telah bernadzar untuk a unta di Buwanah. Rasulullah 
¿2 bertanya: Apakah di tempat itu terdapat berhala diantara berhala- 
berhala Jahiliyah yang disembah?. Mereka menjawab: Tidak ada. 
Beliau bertanya lagi: Apakah di tempat itu diadakan hari raya diantara 
hari-hari raya mereka?" Mereka menjawab: Tidak. Rasulullah ¿2% 
bersabda: Penuhilah nadzarmu, sesungguhnya tidak boleh memenuhi 
nadzar dalam bermaksiat kepada Allah dan tidak boleh pula pada 
sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak Adam." Diriwayatkan oleh Abu 
Dawud." 


11 Nomor hadits: 3313. Dishahihkan oleh Ibnu Al-Mulaggin dalam kitab A/-Badr Al- 
Munir: 9/518 
17 


HADITS KE-11 


- 


BI هو‎ EEA JE es KNA era 


Dari An-Nu'man bin Basyir ¿2s, dari Nabi 4, beliau bersabda: Do'a 
adalah ibadah. Tuhan kalian telah Tea Berdo'alah kepada-Ku, 
niscaya akan aku ijabahi untuk kalian. Diriwayatkan oleh Abu 7 


12 Nomor hadits: 1264. At-Tirmidzi mengatakan: Hasan Shahih 
18 


HADITS KE-12 


IEE. 


ade الله‎ [o ¿més رضي الله عله + قال وه‎ e E 


د در رې ds s;‏ 2445 14,45 425 الله 
In‏ 
و 4 . رواه البخاري 
ia berkata, Aku mendengar Nabi es bersabda:‏ روه Dari Umar‏ 
Janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku sebagaimana‏ 
kaum Nasrani melampaui batas dalam memuji Isa bin Maryam.‏ 


Sesungguhnya aku hanyalah hamba-Nya, maka katakanlah: Hamba 
Allah dan Rasul-Nya. Diriwayatkan oleh Bukhari. 


13 HR. Bukhari: 3445 
19 


E ر ٦ر بحري سے‎ 2 s? b : 
aa د کا‎ E EE ANI رضي‎ 4336 ye 


EGA‏ فيه تضاويز إزشول Lo e‏ الله عليه وسل JUS‏ رول الله 


ERES pe có Lo 
a is ÓN) Ben ea S sd 


Dari Aisyah & bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah 
menyebutkan gereja yang pernah mereka lihat di Hu yang di 
dalamnya terdapat gambar-gambar kepada Rasulullah #£:. Maka 
Rasulullah #% bersabda, "Sesungguhnya mereka itu E ada 
seorang laki-laki shalih di antara mereka lalu dia meninggal, maka 


mereka akan membangun masjid (tempat ibadah) di atas kuburannya. 
Dan mereka akan membuat gambar-gambar di dalamnya. Mereka itu 


adalah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah pada hari kiamat.” 
Muttafag alaih® 


14 HR. Bukhari: 3873, Muslim: 16 
20 


HADITS KE-14 


Ma 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله NGANA‏ يل يا ر ول sa a‏ 


Int lah‏ يَوْمَ AN‏ قال َسُولُ lg de AN jai‏ أَسْعَدُ الاس 


pe cla ٢ do GA AN يَوْمَ‎ Gelis 
E 


Dari Abu Hurairah ¿2s, bahwa dia berkata, ditanyakan kepada 
Rasulullah 425, "Wahai Rasulullah siapakah orang yang paling 
berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat?" Rasulullah &£ 


menjawab: Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari 
kiamat adalah orang yang mengucapkan Laa ilaaha illallah dengan 
ikhlas dari hatinya atau jiwanya". Diriwayatkan oleh Bukhari. 


15 HR. Bukhari: 99 
21 


HADITS KE-15 


Eb رلا‎ GEN: J6 E Dn a cs ÁS 
مق عليه‎ sd di de ss 


Dari Anas bin Malik : dari Nabi ses beliau bersabda: Tidak ada 'Adwa 
dan tidak ada Thiyarah. Yang menakjubkanku adalah Al-Fa'l. Para 
sahabat bertanya: Apakah Al-Fa'l itu?. Beliau menjawab: Perkataan 
yang baik. Muttafag alaih.** 


16 HR. Bukhari: 5776, Muslim: 2224 
22 


HADITS KE-16 
لَيْسَ مِنَا‎ : PONS ھک قال‎ 
E Ma EE Das ES 


ozz o2- dr 7 


ji ما يمول فَقَدْ‎ E Gy 


o 
2-23 
0 


مد 
É E É Í,‏ . رواه البزار 


Dari Imran bin Hushain ¿2s, ia berkata, Rasululullah ا‎ bersabda: 


| 


Bukan dari golongan kami orang yang ber-tathayyur atau minta 
dilakukan Tathayyur kepadanya. Atau orang yang melakukan praktek 
perdukunan atau mendatangi dukun. Atau melakukan sihir atau 
mendatangi tukang sihir. Dan orang yang membuat buhul atau 
dibuatkan buhul. Dan barang siapa yang mendatangi dukun lalu 
mempercayai apa yang dikatakannya maka sungguh dia telah kafir 
terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Diriwayatkan oleh 
Al-Bazzar.?” 


17 Nomor hadits: 3578. Al-Mundziri berkata: Sanadnya Jayyid. (At-Targhib wa At- 
Tarhib: 4/17) 
23 


HADITS KE-17 


Ai 


Pa لتا ر‎ fo: NG AE رضي‎ BEN خَالِدٍ‎ E 
¿NTE ALAN مِنَ‎ ESE وص اندم‎ pa plo 
152500 قالوا:‎ cr JE IL ES 
Jaa Gk : قال‎ p E بي‎ dahh أَعْلَمُ . قال : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ‎ 
ISS 555 Uas: ومان ن قال‎ SN E y ai NG asin الله‎ 

وَكَذَاء قَدَلِكَ SE‏ بي SN Saha‏ . متفق عليه 


Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani êh, ia berkata: Rasulullah 4 mengimami 
kami pada shalat subuh di Hudaibiyah setelah TA turun hujan. 
Ketika usai melaksanakan shalat, beliau menghadap kepada jamaah 
seraya bersabda: Tahukah kalian apakah yang telah difirmankan oleh 
Rabb kalian? Mereka menjawab: Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. 
Lalu beliau bersabda: “Allah berfirman: Pagi ini ada di antara hamba- 
hamba-Ku yang beriman dan ada pula yang kafir, adapun orang yang 
mengatakan: hujan turun berkat karunia dan rahmat Allah, maka ia 
telah beriman kepada-Ku dan kafir kepada bintang, sedangkan orang 
yang mengatakan: hujan turun karena bintang ini dan bintang itu, 
maka ia telah kafir kepada-Ku dan beriman kepada bintang”. Muttafag 
alaihi.1š 


18 HR. Bukhari: 1038, Muslim: 125 
24 


HADITS KE-18 


Sus as عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله : قال الله‎ Ale 
3 :عن غيل عملا افر فيه می عبر‎ RAE 


T‏ رواه مسلم 
Dari Abu Hurairah ¿2 ia berkata, Rasulullah &£ bersabda, "Allah‏ 


Tabaraka wa Ta'ala berfirman: 'Aku adalah yang paling tidak 
memerlukan sekutu. Barang siapa melakukan suatu amalan yang 
menyekutukan-Ku dengan selain-Ku di dalamnya, maka Aku akan 
membiarkannya bersama sekutunya.'" Diriwayatkan oleh Muslim.?? 


19 HR. Muslim: 2985 
25 


HADITS KE-19 


DÍ بير الله قان سمحت‎ O 


a JR 


AN 


22 من ڪلف js‏ الله قد gah an‏ . رواه الترمذي 


Ibnu Umar berkata ¿2s, "Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. 


Aku mendengar Rasulullah ¿2 bersabda, "Barang siapa bersumpah 
dengan selain Allah maka ia telah kafir atau berbuat syirik." 
Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 


26 


HADITS KE-20 


: Ñ 9, 


عَنْ حُدَيْفَةَ رضي الله عَنْهُ » عَن الق An‏ ما AE de AE‏ 


ao i < L Iš فلن ران‎ 


Dari Hudzaifah ¿2 dari Nabi 425, beliau bersabda, "Janganlah kalian 


mengatakan : Atas kehendak Allah dan kehendak Fulan, tetapi 
katakanlah : Atas kehendak Allah kemudian kehendak Fulan." 
Diriwayatkan oleh Abu Dawud.2 


20 HR. Abu Dawud: 4980 
27 


HADITS KE-21 


: الله عز وجل‎ JE: JG TT 
وَالكَهَارَ‎ A san JAS وَأنَا‎ AAN E GI Die 
La ya 


Dari Abu Hurairah &5, Bahwa Nabi 4? © bersabda: Allah Azza wajalla 


berfirman: Anak adam Aan dia mencela masa, padahal 
Akulah yang menciptakan masa. Di tangan-Ku lah segala urusan, 
Akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Muttafag alaihi. 


21 HR. Bukhari: 6181, Muslim: 2246 
28 


HADITS KE-22 


عَنْ اي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ : أَخْتَمْ WNI‏ عِنْدَ الله y ¿3 es‏ 
Ls Ed‏ . متفق عليه 


Dari Abu Hurairah #25: Sehina-hinanya nama di sisi Allah adalah 


seseorang yang boba Malikil Amlak (Raja Diraja), tidak ada Raja 
kecuali Allah Azza wajalla. Muttafag alaihi.” 


22 HR. Bukhari: 6206, Muslim: 2143 
29 


HADITS KE-23 


LAN ANE : # الله‎ Ijin SE رَضِي الله‎ AE 
¿E DU لِيَعْرِم‎ ts الل اغف ان شت الل ازى إن د‎ 


Dari Abu Hurairah ¿2 bahwa Rasulullah ¿2 bersabda : Janganlah 
sekali-kali salah seorang dari kalian Ian 'Ya Allah, ampunilah 
aku jika Engkau berkehendak.Ya Allah rahmatilah aku jika Engkau 
berkehendak.' Akan tetapi hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam 
meminta, karena Allah sama sekali tidak ada yang memaksa-Nya. 
Muttafag alaihi. 


23 HR. Bukhari: 6339, Muslim: 2679 
30 


HADITS KE-24 


پچ : الخرض عل ما 
Dan‏ وَاسْتَعِنْ Ya alih‏ تَعْجَرْوَإنْ أَصَابَكَ تيء قلا تقل tdas NT‏ 56 
E beda NAS NS‏ قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ JN Jee ds GO‏ 
رواه مسلم 


e‏ رضي الله AE‏ قال : قال رشول الله 


Dari Abu Hurairah 4 dia berkata, Rasulullah ¿£> bersabda : 

Antusiaslah kamu terhadap segala sesuatu yang eberúna bagimu, 
mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu menjadi 
orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka 
janganlah kamu mengatakan: Seandainya tadi aku berbuat begini dan 
begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah 
: Ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendaki-Nya pasti akan 
dilaksanakan-Nya. Karena sesungguhnya ungkapan kata 'Law' 
(seandainya) akan membukakan jalan bagi godaan setan. Diriwayatkan 
oleh ۹ 


24 HR. Muslim: 2664 
31 


HADITS KE-25 


EN ys ae سول الله طق‎ adek Jė LE كَعْب الله‎ Malo 


سے رو 


S sana Na 
هَذه ارح 785 ما فيا 265 ما‎ do Oh b55 g al فيا‎ 
Sial ola) به‎ bl 


Dari Ubai bin Ka'ab & ia berkata, Rasulullah D bersabda, "Janganlah 
kalian mencela angin, bila kalian melihat yang tidak kalian suka, 
ucapkanlah: Alloohumma Innaa Nas"Aluka Min Khoiri Haadzihirriihi Wa 
Khoiri Maa Fiihaa, Wa Khoiri Maa Umirot Bihi Wana'uudzu Bika Min 
Syarri Haadzihir Riikhi Wa Syarri Maa Fiihaa Wasyarri Maa Umirot Bihi 
"Ya Allah, kami meminta kebaikan angin ini pada-Mu, kebaikan yang 
ada padanya, dan kebaikan yang diperintahkan kepadanya dan kami 
berlindung kepada-Mu dari keburukan angin ini, keburukan yang ada 
padanya dan keburukan yang diperintahkan kepadanya". Diriwayatkan 


oleh At-Tirmidzi.2? 


25 HR. Tirmidzi: 2252 
32 


HADITS KE-26 


sang الل چ‎ dy قال‎ : yy 


E RS A GS 5 الله‎ E 5 A 
pa INS 


Dari Umar bin Al-Khathab ¿2 ia berkata, Rasulullah 4 bersabda : 


Andakan kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang 
sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti diberi 
rezekinya seekor burung, pergi di pagi hari dengan perut kosong dan 
pulang di sore hari dengan perut terisi penuh. Diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi.” 


26 HR. Tirmidzi: 2433 
33 


HADITS KE-27 


pr JA e‏ . متفق عليه 


Dari Abu Hurairah ¿2s, ia berkata, Rasulullah D bersabda : 


Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila mencintai seorang 
hamba, maka Dia memanggil Jibril seraya berseru: 'Sesungguhnya Allah 
mencintai si Fulan, maka cintailah dia. Lantas Jibril pun mencintainya. 
Kemudian Jibril memanggil seluruh penghuni langit seraya berserua; 
Sesungguhnya Allah mencintai si Fulan, maka cintailah dia. Penghuni 
langit pun mencintainya. Dan diberikan penerimaan kepada penduduk 
bumi untuk dirinya." Muttafaq alaihi.” 


27 HR. Bukhari: 7485, Muslim: 2637 
34 


HADITS KE-28 


IE Iš عن الئي  ڳ يروي عن رَبَّهِ‎ E ري الله‎ A عن بي‎ 
يوم‎ kn SEÑA AE Bea wa عَبْدِي‎ EEN es 


AN E gd 55 ca‏ يَوْعَ القِيّامَةِ . رواه ابن حبان 


Dari Abu Hurairah ¿2, dari Nabi 42; beliau meriwayatkan dari Rabbnya 
Jalla wa Ala, Allah berfirman: Seo TEMS Aku tidak akan 
mengumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman pada seorang 
hamba-ku. Apabila di dunia ia takut terhadap (adzab) Ku maka Aku 
akan memberikan rasa aman kepadanya di hari kiamat. Namun apabila 
di dunia ia merasa aman dari (adzab) Ku, maka Aku akan membuatnya 
ketakutan di hari kiamat. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.?3 


28 HR. Ibnu Hibban: 640 dengan penomoran kitab Al-Ihsan 
35 


HADITS KE-29 


الله عَنْهُ JG‏ : قال الى 4 de dy:‏ تعالى أنَا Gs‏ 


Dari Abu Hurairah :&, ia berkata, Nabi D bersabda: Allah berfirman: 


Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku terhadap-Ku. Muttafaq 
alaihi.?? 


22 HR. Bukhari: 7405, Muslim: 2675 
36 


HADITS KE-30 


RS PE رجلا‎ ÉS رضي الله عَنْهَاء ان الي جه‎ ES کک‎ 
Šaka SEA هو اله‎ Jo CN 
IM a Peng US > 


Pd 


EE NES iš 


oca 


Dari Aisyah «2% bahwanya Nabi ¿2 pernah mengutus seorang lelaki 
dalam suatu Sariyyah (pasukan Kasis Laki-laki tersebut ketika 
menjadi imam salat bagi para sahabatnya selalu mengakhiri bacaan 
suratnya dengan Qul Huwallahu Ahad (surat Al-Ikhlas). Ketika mereka 
pulang, mereka menyampaikan hal tersebut kepada Nabi $4. Beliau 


bersabda, "Tanyakanlah kepadanya kenapa ia melakukan a itu?" Lalu 
mereka pun menanyakan kepadanya. la menjawab, "Karena di 
dalamnya terdapat sifat Ar Rahman, dan aku senang untuk selalu 


membacanya." Mendengar itu Nabi ¿> bersabda, "Beritahukanlah 
kepadanya bahwa Allah 00 Muttafag alaihi. 


30 HR. Bukhari: 7357, Muslim: 813 
37 


HADITS KE-31 


ANA ET : قال‎ BN AE الله‎ AS 
متفق‎ aš إن رَحْمَتي تَعْلِبٌ‎ : ME ape as seb 


Dari Abu Hurairah :&5, bahwasanya Nabi ž£> > bersabda: "Ketika Allah 
menciptakan makhluk, Dia telah ai di dalam kitab-Nya yang 


berada disisi-Nya di atas Arasy. Sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan 
murka-Ku." Muttafag alaihi.31 


31 HR. Bukhari: 7554, Muslim: 2751 
38 


HADITS KE-32 


7 سا 3( 


عن E‏ مَسْعُودٍ رضي الله LE‏ نه ic‏ قال ERE PAPA es‏ 
حرفا مِنْ كِتَابٍ الله AN‏ په NGEH ia kii Kas‏ أَقُونُ الم 


Lang G D‏ حَرْفُ. رواه الترمذي 


Dari Abdullah bin Mas'ud +® ia berkata, Rasulullah ¿> bersabda : 
Barangsiapa membaca satu Rii dari Kitabullah, A baginya satu 
pahala kebaikan. Dan satu pahala kebaikan itu akan dilipat gandakan 
menjadi sepuluh kali. Aku tidak mengatakan Alif Laam Miim itu satu 
huruf, akan tetapi Alif satu huruf, Laam satu huruf dan Miim satu 
huruf. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.*? 


32 HR. Tirmidzi: 2910 
39 


HADITS KE-33 


“r‏ روو 


E AN رضي‎ $ 


E مَسُولَ الله‎ OI Balis 
lė ns رور دوو‎ LS شن‎ > SA baki Ne 


Dari Abu Hurairah ¿2s, bahwa Rasulullah ¿£> 2 bersabda: "Demi Dzat 
yang jiwaku di tangan-Nya, tidaklah Nan salah seorang dari kalian 
hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya dan anaknya". 
Muttafag alaihi. 


38 HR. Bukhari: 14, Muslim: 44 
40 


HADITS KE-34 


nE‏ ا وود أ ا وآ 


Ya‏ يبه إلا gê dig A‏ يَعُودَ في KN‏ گا ڪر 


Dari Anas bin Malik 42; dari Nabi ¿é;, beliau bersabda: Tiga perkara 
yang apabila ada aada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan 
manisnya iman: Allah dan rasul-Nya lebih ia cintai dari selain keduanya. 
Jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena 
Allah. Dan dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila 
dilempar ke neraka." Muttafag alaihi.** 


34 HR. Bukhari: 16, Muslim: 43 
41 


HADITS KE-35 

عن CU AE‏ رضي الله عَنْهُ قال : gÉ uig‏ عِنْدَ رَسُول الله ج 
KEN aka OS‏ عَلَيْنَا Inah e Sa JS‏ سواد ال »لا 
رئ en dika de E e nde‏ 
E ES‏ پر 2 لكين عن 


55 dy ٢ الالام أن‎ : B رَسُولُ الله‎ NG UAI 


A 


NG GE SI as » 889 E‏ وَتَصُومَ رَمَصَانَء و2 


AUS da: سبي » قال : صَدَقْتَ » َال‎ add) E YE 


as e e :قال‎ as 


Edo js AI Aa 


12 bêsi JOB ؟ َرَاهُ»‎ AG أن كعد الله‎ : ES E 3 de 


کر ag‏ قال Gbu:‏ عَنْ الما JA irgi‏ 
من الئل » سور عن أتارتا. .کال أن كلد لام را رن تی 
ok ano a E, I ae‏ 


A 

EN 

NY 
o 
> Aa 
Po 

.. 
با 


42 


Dari Umar bin al-Khaththab ik ia berkata: "Ketika kami berada di sisi 


Rasulullah 424, datanglah seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, 
sangat a AND, tidak tampak padanya bekas-bekas 
menempuh perjalanan jauh dan tidak seorang pun dari kami 


mengenalnya. Sampai kemudian dia duduk di hadapan Nabi «5, lalu 


menyandarkan lututnya pada lutut Nabi $ dan meletakkan kedua 
telapak tangannya diatas kedua pahanya. Kemudian ia berkata, 'Wahai 
Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam?" Rasulullah ¿2% 
menjawab: Islam adalah kamu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan 
yang hag selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba serta 
utusan-Nya, kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa 
Ramadan, serta haji ke Baitullah jika kamu mampu bepergian 
kepadanya.' Dia berkata, 'Kamu benar.' Umar berkata, 'Maka kami pun 
heran terhadapnya. Dia yang yang bertanya dan dia pula yang 
membenarkan.' Dia bertanya lagi, 'Kabarkanlah kepadaku tentang 
iman?" Beliau menjawab: 'Kamu beriman kepada Allah, malaikat- 
malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhir, dan kamu 
beriman kepada takdir baik dan buruk.' Dia berkata, 'Kamu benar.' Dia 
bertanya, 'Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan?" Beliau menjawab, 
'Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, dan jika 
kamu tidak dapat melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu.' 
Dia bertanya lagi, 'Kapankah terjadi hari kiamat?' Beliau menjawab, 
"Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang 
bertanya.' Dia bertanya, 'Kabarkanlah kepadaku tentang tanda- 
tandanya?" Beliau menjawab, 'Apabila seorang budak melahirkan 
tuannya, dan kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak 
berpakaian, miskin dan penggembala kambing, namun saling berlomba 
meninggikan bangunan.' Kemudian dia pun p dan aku tetap saja 


heran beberapa waktu. kemudian Rasulullah 4£: berkata kepadaku, 
'Wahai Umar, Tahukah kamu siapa yang Wai itu?" Aku menjawab, 


43 


"Allah dan rasul-Nya lebih tahu.' Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia 
adalah Jibril, dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian 
tentang agama kalian.'" Diriwayatkan oleh 7 


35 HR. Muslim: 8 
44 


HADITS KE-36 


BA 
2gs 


عن AN‏ بُ عَازب رضي الله عَنْهُ » عَنْ الق E‏ 
Sa LI‏ الكَابتِ » J6‏ نَوَلَتْ في JES ole‏ لَه : مَنْ 65 ؟ 


2 Reni ses ll موا‎ A E ج4 ,2-2 او ره‎ 
AMES des GENG فَذَلِكَ‎ PS aa Ula da 


= 


WA 


مَنُوا Už‏ الكَابتِ WAN g‏ وَفي M‏ رواه مسلم 


ا ا e‏ > هل To o 4027 Žas A‏ 
وَرَادَ امد في L oY tana)‏ دينك ؟ فيقول : دين PALA‏ 


Dari ۸۱-83۲٥ bin Azib +; dari Nabi 2, beliau bersabda: Firman Allah, 
"Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan Ucapan yang 
teguh." (Ibrahim: 27) Beliau ¿2 bersabda: "(Ayat ini) turun berkenaan 
dengan azab kubur, ia ditanya: 'Siapa Rabbmu?' ia menjawab, 'Rabbku 
adalah Allah, Nabiku Muhammad. ' Itulah firman Allah 'Azza wa Jalla, 
"Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan Ucapan 
yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat." (Ibrahim: 27). 
Diriwayatkan oleh Muslim.* 


Imam Ahmad menambahkan dalam riwayatnya: Maka kedua 
(malaikat) bertanya: Apa agamamu? Dia menjawab: Agamaku adalah 
Islam.” 


36 HR. Muslim: 2871 
37 HR. Ahmad: 18534 
45 


HADITS KE-37 


JS لا كَسُبُوا‎ : 4# B ae: Jete nó, ANS 


onr 


2 = 
Anas ولا‎ cl alg U GAS ai مِثْلَ‎ GB Ô 


Dari Abu Sa'id Al-Khudri ¿2 ia berkata, Nabi # bersabda: "Janganlah 
kalian mencela cap abasa naba a salah seorang dari 
kalian menginfakkan emas sebesar bukit Uhud, maka tidak akan bisa 
menyamai (pahala) satu Mud (yang diinfakkan) seorang dari mereka, 
bahkan tidak setengahnya." Muttafag alaihi.* 


38 HR. Bukhari: 3673, Muslim: 2541 
46 


HADITS KE-38 


MES e الله‎ Jeg عَنْهُ قال : دَعَانَا‎ AN رضي‎ aaa o EE عَنْ‎ 
A ليع‎ os 
ERAS AE ij 

E ás‏ عِنْدَكُمْ p‏ الله فِيهِ JU‏ . متفق عليه 


Dari Ubadah bin Ash-Shamit 4, ia berkata: Rasulullah 4? memanggil 
kami lalu kami pun berbaiat kepada beliau. Diantara janji yang beliau 
ambil dari kami adalah agar kami berbaiat untuk senantiasa 
mendengar dan taat, baik saat semangat maupun terpaksa, baik saat 
susah maupun lapang, lebih mementingkan beliau di atas diri kami 
sendiri, serta agar kami tidak memberontak kepada pemerintahan 


yang berwenang. Beliau ¿2 bersabda: Kecuali jika kalian melihat 


kekufuran yang ne a gan. yang pada kalian mempunyai alasan 
yang jelas dari Allah. Muttafag alaihi. 3? 


39 HR. Bukhari: 7506, Muslim: 1704 
47 


HADITS KE-39 


A A DA A عو م لالطو‎ Reje o le Mo 
يو‎ Es قال : وعَظتا رسول الله‎ AS بُ سَارِيَة رَضِي الله‎ PA عَنْ‎ 
AA Gis وَوَجِلَتْ‎ SA gio E335 A Wa O بعد‎ 
E ۷ 1 AR wb AAT 2, ai سرو سه‎ G Bs_ fiar 
EPA َسُولَ‎ EE AAS IS » مُوَدّعَ‎ Aoa san Ol: رَجُل‎ MG 

2 


£ سار و 
? 


gh KAS Kp eis eS H saii 
gé » GEN AN سي وَسَُةٍ ا لاء‎ akas kta NG ASI 
رواه الترمذي‎ . Ie AL عَلَيْهَا‎ 


Dari Al-'Irbadh bin Sariyah 44; dia berkata: Suatu hari Rasulullah $$ 
memberi nasehat kepada kami setelah shalat Subuh dengan sebuah 
nasehat yang sangat menyentuh sehingga membuat air mata mengalir 
dan hati menjadi gemetar. Maka seorang sahabat berkata: Seakan- 
akan ini merupakan nasehat seorang yang akan berpisah, lalu apa yang 
engkau wasiatkan kepada kami wahai Rasulullah?" Rasulullah ¿£> 
bersabda: Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada 
Allah, mendengar dan taat meski pun (pemimpin kalian) seorang 
budak Habasyah. Sesungguhnya siapa saja diantara kalian yang hidup 
(setelahku) pasti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka 
jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang dibuat-buat, karena 
sesungguhnya hal itu merupakan kesesatan. Barang siapa diantara 
kalian yang menjumpai hal itu maka hendaknya dia berpegang teguh 


48 


dengan sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin yang mendapat 
petunjuk, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Diriwayatkan oleh 
At-Tirmidzi.” 


20 HR. Tirmidzi: 2676 
49 


DAFTAR REFERENSI 


Al-Arbaun Al-Buldaniyah, oleh Ibnu “Asakir, Cetakan Maktabah Al- 
Qur'an Kairo 

An-Nukat “Ala Kitab Ibni Ash-Shalah, oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar Al- 
“Asgalani, penerbit: 'Imadah Al-Bahts Al-Ilmi Universitas Islamiyah 
Shahih Al-Bukhari, penerbit: Dar Thuruq An-Najah 

Shahih Muslim, penerbit: Dar Ihya At-Turats Al-“Arabi 

Sunan At-Tirmidzi Cetakan Ahmad Syakir 

Sunan Abi Dawud, Maktabah Al-'Ashriyah 

Musnan Al-Imam Ahmad, penerbit: Muassasah Ar-Risalah 

Shahih Ibn Hibban, dengan penomoran Ibnu Balban, penerbit: 
Muassasah Ar-Risalah 

Musnad Al-Bazzar, penerbit: Maktabah Al-Ulum wa Al-Hikam 


نا UB‏ لح 99 


9. 


10. At-Targhibwa At-Tarhib, oleh Al-Munaziri, pernerbit: Dar Al-Kutub 


Al-'ilmiyah Beirut 


50 


